AL HIJR 

Al Hijr Adalah Nama Sebuah Daerah Pegunungan 
Yang didiami Zaman Dahulu Oleh Kaum Tsamud, 
Terletak Di Pinggir Jalan Antara Madinah Dan Syam 
(atau Syiria) 

Surah ke-15 
99 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. (14) C°> Alif lam ra. (Surat) ini adalah (sebagian 
dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu 
(ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan. 

2. Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di 
akhirat) menginginkan, seandainya mereka dahulu 
(di dunia) menjadi orang-orang muslim (atau 
berserah diri kepada Alloh). 

3. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan 
bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan 
(kosong), maka kelak mereka akan mengetahui 
(akibat perbuatan mereka). 

4 . Dan Kami tiada membinasakan (penduduk) 
sesuatu negeripun, melainkan ada baginya 
ketentuan masa yang telah ditetapkan. 

5. Tidak ada suatu umatpun yang dapat 
mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat 
mengundurkan (ajalnya itu). 

6. Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan 
Al Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar- 
benar orang yang gila. 

7. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat 
kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang 
yang benar?" 

8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan 
dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah 
mereka ketika itu diberi tangguh. 

9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al 
Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memelihara Al Quran itu. 

10 . Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
(beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat- 
umat yang terdahulu. 




Suratul Hijr 




Bismil lahir rahmanir rahim 



^Ji 




0 


> 


> >/ 




oi\ JJ\ 


mengi- 


kadang- 




yang 


dan 


Al-Kitab 


ayat-ayat ini Alif 


nginkan 


kadang 


1 


nyata 


Al-Quran 




Lam Ra 



Alif lam ra tilka ayatul kitabi waqur-anim mubin (1) Rubama yawaddul 





♦ > 


(T 


) cJCCL 




1 A =5 


Ls ~ 








-/ — / 




mereka 


biarkanlah 




orang-orang 


dahulu sean- 


(mereka) 


makan 


mereka 


2 


muslim 


mereka dainya 


kafir 


ladzina kafarG 


lau kanu muslimin (2) 


Dzarhum ya k kulu 








orang-2 

yang 



GSii 


% 


0 










Kami mem- 


dan 




mereka 


maka 


angan- 


dan mela- 


binasakan 


tidak 


3 


mengetahui 


kelak 


angan 


laikan mereka 



wayatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun (3) Wama ahlakna 



< 



-ij 



dan mereka 
bersenang-2 



A i 1 


9 

05 




0 




lij 


< 

V\ 




9 

05 


suatu 


dari 


menda- tidak 


yang dimaklumi/ 


kitab/ke- 


bagi- 


melain- 


suatu 


dari 


umat 




hului 


4 ditetapkan 


tentuan 


nya 


kan 


negeri 





min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum (4) Ma tasbiqu min ummatin 



s — 


& 


<jii 




0 




£j 




atas- 


diturun- 


orang 


wahai 


dan mereka 


meng- 


dan tidak 


ajalnya 


nya 


kan 


yang 




berkata 5 


undurkan 


dapat 




ajalaha wama yasta k khirun (5) 


Waqalu ya-ayyuhal ladzi nuzzila 'alaihidz 









^ ^ > 


\%fe 


£ i 


»> * 




33» 


kamu 

adalah 


jika dengan 

malaikat 


kamu datang 
kepada kami 


tidak meng- 
apa 


benar-2 
6 oranggila 


sungguh 

kamu 


peringatan 

(Al-Quran) 



dzikru innaka lamajnun (6) Lau ma ta k tina bilmala-ikati in kunta 









V\ 




J/j l» Q 


adalah 


dan/ 


dengan 


melain- 


malaikat 


Kami tidak 


mereka 


tidak 


benar 


kan 




turunkan 7 


minash shadiqin (7) 


Ma nunazzilul mala-ikata illa bilhaqqi wama kanu 



orang-orang dari/ 

yang benar termasuk 




benar-2 Penjaga bagi- dan sung- peringatan Kami me- Kami sungguh orang-2yang tiba-2/ 

9 yang memelihara nya guh Kami (Al-Quran) nurunkan Kami 8 diberi tangguh ketika itu 

idzam munzharin (8) Inna nahnu nazzalnadz dzikra wa-inna lahu lahafizhun (9) 



> * 

05 


9 

<jv 


£j 


© 




9 m 

£ 


4$ 


9 

bt 


l 'JJj\ 




dari 


datang kepa- 


dan 


(orang-orang) 


bangsa/ 


pa- 


sebelum 


dari 


Kami telah 


dan 




da mereka 


tidak 


10 yang terdahulu 


umat-2 


da 


kamu 




mengutus 


sungguh 



Walaqad arsalna min qablika fi syiya' il awwalin (10) Wama ya k tihim mir 



^»> . >1 



ke Kami me- demikian- mereka mem- dengannya/ adalah melain- seorang 

dalam masukkannya lah 11 perolok-olok kepadanya mereka kan rasul 

rasulin illa kanG bihi yastahziun (11) Kadzalika naslukuhG fi 







2L 


% 


4) 

>> 


^ > *> 




0 




» 

15 


orang-2 


ketentuan/ 


telah 


dan 


dengan- 


mereka 


tidak 




orang-orang 


hati 


dahulu 


sunatullah 


berlalu 


sungguh 


nya 


beriman 




12 


yang berdosa 





qulubil muj'rimin (12) La yu minuna bihi waqad khalat sunnatul awwalin 



i 




* > s 




mereka 


ke da- 


maka mere- 


langit 


terus naik 


lamnya 


ka adalah 





terus naik lamnya ka adalah pintu mereka bukakan dainya 13 

(13) Walau fatahna 'alaihim babam minas sama-i fazhallG fihi ya'rujGn 



0 p C? S. Ca Ijiu 0 

(orang-orang) kaum kami bah- penglihat- dikabur- sesung- tentu mere- 
15 yangtersihir kan an kami kan guhnya ka berkata 14 

hanyalah 

(14) LaqalG innama sukkirat absharuna bal nahnu qaumum mas-hGrGn (15) 







>>> 


£3\ 




32J 


bagi orang-orang 
yang memandang 


dan Kami 
menghiasinya 


gugusan 

bintang 


langit 


di Kamitelah 

menjadikan 


dan sesung- 
guhnya 



Walaqad ja'alna fis sama-i burujaw wazayyannaha linnazhirin (16) 



jr" 






^l 


pende- 


mencuri 


siapa 


kecuali 


ngaran 




(setan) 








pende- mencuri siapa kecuali yang setan tiap- dari dan Kami 

ngaran (setan) 17 terkutuk tiap menjaganya 

Wahafizhnaha min kulli syaithanir rajim (17) llla manis taraqas sam'a 







L$_oJo» 


3&\j 




f \'x 


<"S\' 


di dalamnya/ 


dan Kami 


Kami ben- 


dan 


yang 


nyala 


lalu mengikuti/ 


padanya 


letakkan 


tangkannya 


bumi 


18 nyata 


api 


mengejarnya 



fa-atba'ahu syihabum mubin (18) Wal-ardha madadnaha wa-alqaina fiha 

L^j» L Ix>-J (^) OJjy ^ tK Y. 

di da- untuk dan Kami telah menurut se- tiap-2/ dari di da- dan Kami gunung- 

lamnya kalian menjadikan 19 ukuran suatu segala lamnya tumbuhkan gunung 

rawasiya wa-ambatna fiha min kulli syai-im mauzGn (19) Waja'alna lakum fiha 



S 9 


& 




9 , / 

ob (£ 


> 


> f 

9^ 9 T 


> / / 

Cr*J 




di sisi 


melain- sesuatu 


dari 


dan 


sebagai pem- kepada 


- bukan 


dan orang 


keperluan 


Kami 


kan 




tidak 20 


beri rezeki nya 


kalian 


(makhluk) 


hidup 


ma ayisya wamal lastum lahu biraziqin (20) Wa-im min syai-in illa indana 












> 


^l 

^ ^ 








angin 


dan Kami telah 




yang 


dengan melain- 


Kami tu- 


dan 


yang 




utus/ meniup 


21 


tertentu 


ukuran kan 


runkannya 


tidak menyimpannya 


khaza-inuhG 


wama nunazzilu-hu illa 


biqadarim ma' 


'lum (21) Wa-arsalnar riyaha 







43 — ^\ C-4J 



tL» ijA, Lijils 



bagi- kalian danti- lalu Kami beri minum air langit dari lalu Kami untukme- 

nya daklah kalian dengannya turunkan ngawinkan 

lawaqiha fa-anzalna minas sama-i ma-an fa-asqainakumGhu wama antum lahG 



11. Dan tidak datang seorang rasulpun kepada 
mereka, melainkan mereka selalu memperolok- 
olokkannya. 

12. Demikianlah, Kami memasukkan (rasa ingkar 
dan memperolok-olokkan itu) ke dalam hati orang- 
orang yang berdosa (yakni orang-orang kafir), 

13. mereka tidak beriman kepada Al Quran dan 
sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap 
orang-orang dahulu. 

14. Dan jika seandainya Kami membukakan 
kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, 
lalu mereka terus menerus naik ke atas langit itu, 

15. tentulah mereka berkata: "Sesungguhnya 
pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami 
adalah orang orang yang kena sihir". 

16. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 
gugusan bintang-bintang di langit dan Kami telah 
menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 
memandang (langit itu), 

17. dan Kami menjaga langit itu dari tiap-tiap 
syaitan yang terkutuk, 

18. kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang 
dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh 
semburan api yang terang (atau meteor). 

19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan 
menjadikan pada bumi itu gunung-gunung dan 
Kami tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu 
menurut ukuran. 

20. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi 
keperluan-keperluan hidup, dan (Kami 
menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu 
sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. 

21. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi 
Kami-lah sumber segala sesuatu itu; dan Kami tidak 
menurunkan segala sesuatu itu melainkan dengan 
ukuran yang tertentu. 

22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk 
mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami 
turunkan air hujan dari langit, lalu Kami beri minum 
kamu dengan air hujan itu, dan sekali-kali bukanlah 
kamu yang menyimpan perbendaharaan itu. 





23. Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang 
menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) 
yang mewarisi. 

24. Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui 
orang-orang yang terdahulu daripadamu dan 
sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang 
yang terkemudian (daripadamu). 

25. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan 
menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia Maha 
Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang 
berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. 

27. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum 
(Adam) dari api yang sangat panas. 

28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu bertirman 
kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan seorang manusia dari tanah liat 
kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 
bentuk, 

29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan 
kejadian manusia itu, dan telah meniupkan 
kedalam tubuh manusia itu ruh (ciptaan)-Ku, 
maka tunduklah kamu kepadanya dengan 
bersujud. 

30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya 
bersama-sama, 

31. kecuali iblis. la enggan ikut bersama-sama 
(malaikat) yang sujud itu. 

32. Alloh bertirman: "Hai iblis, apa sebab kamu 
tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang 
sujud itu?" 

33. Berkata Iblis: " aku sekali-kali tidak akan sujud 
kepada manusia yang Engkau telah 
menciptakannya dari tanah liat kering (yang 
berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" 

34. Alloh bertirman: "Keluarlah kamu dari surga, 
karena sesungguhnya kamu terkutuk, 

35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap 
menimpamu sampai hari kiamat". 

36. Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) 
maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari 
(manusia) dibangkitkan, 



0 








> 


> 


m 0 


*v ^ ^ 




yang 


dan 


dan Kami 


Kami 


sungguh 


dan sung- 


dengan per- 


23 


mewarisi 


Kami 


matikan 


hidupkan 


Kami 


guh Kami 22 


bendaharaan 



bikhazinin (22) Wa-inna lanahnu nuhyi wanumitu wanahnul waritsun (23) 



0 












orang-orang 


Kami me- 


dan di antara 


orang-orang 


Kami me- 


dan 


24 kemudian 


ngetahui 


sungguh kalian 


terdahulu 


ngetahui 


sungguh 



Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal musta khirin (24) 

I b.aJL > . Jjsjj \^) o\d 

manusia Kami telah dan Maha Me- Maha- sungguh akan mengum- Dia Tuhan dan 

ciptakan sungguh 25 ngetahui bijaksana Dia pulkan mereka kamu sungguh 

Wa-inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun 'alim (25) Walaqad khalaqnal insana 



y 

1 * 9 


3 $ 


9 

ot 


>> 

AJjup* 


50 $ 


© 




Jl^£ 


> 

& 


api dari 


sebe- 


dari 


Kami telah 


dan 


yang 


lumpur dari 


tanah liat 


dari 




lumnya 




menciptakannya 


jin 


26 berbentuk 


hitam 


yang kering 





min shalshalim min hama-im masnun (26) Wal janna khalaqnahu min qablu min naris 

J; jg a; <3 






dari manu- Yangmen- sungguh kepada Tuhan ber- dan yangsangat 

sia ciptakan Aku malaikat kamu firman tatkala 27 panas 

samum (27) Wa-idz qala rabbuka lilmala-ikati inni khaliqum basyaram min 

* <>>',' (.( /SN \\' T' 

dari ke da- danAku Aku telah me- maka yang ber- lumpur dari tanah liat 

lamnya tiupkan nyempumakan tatkala 28 bentuk hitam yangkering 

shalshalim min hama-im masnun (28) Fa-idza sawwaituhu wanafakhtu fihi mir 



> A .*>cr , *£ 



semuanya para maka ber- dalam keadaan kepa- maka tun- ruh-Ku 

malaikat sujudlah 29 bersujud danya duklah kalian 

ruhi faqa'G lahG sajidin (29) Fasajadal mala-ikatu kulluhum 



cj) ^ j % 0 b£X\ 

orang-orang bersama- adalah untuk ia Iblis kecu- seluruh- 

31 yang bersujud sama ia enggan ali 30 nya 

ajma'un (30) llla iblisa aba ay yakuna ma'as sajidin (31) 

c£\ p jls © £ 'Jj/> V' M 0 jls 

aku tidak (Iblis) orang-orang bersama- kamu untuk bagi- apa hai (Alloh) 

akan berkata 32 yang bersujud sama tidak mu sebab Iblis berfirman 

Qala ya-iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin (32) Qala lam akul 



ju @ 


• > ^ 


10 


♦ * 
> 


JlOO 


iSt 


aSjl 






(Alloh) 


yang 


lumpur 


dari 


tanah liat 


dari 


Engkau telah 


kepada 


untuk 


berfirman 33 


berbentuk 


hitam 




yang kering 




ciptakan dia 


manusia 


bersujud 



li-asjuda libasyarin khalaqtahu min shalshalim min hama-im masnun (33) Qala 



hari sampai kutukan atas dan sesun: 






*>* S 



hari sampai kutukan atas dan sesung- terkutuk maka sesung- darinya 

kamu guhnya 34 guhnya kamu 

fakhruj minha fa-innaka rajim (34) Wa-inna 'alaikal la'nata ila yaumid 





jls 0 


/ > ^>> 


9/ 


cJi 






ju 0 


JJSI 


maka sung- 


(Alloh) 


mereka di- 


hari 


sam- 


maka beri 


Tuhan- 


(Iblis) 


pembalas- 


guh kamu 


berfirman 36 


bangkitkan 




pai 


tangguh aku 


ku 


berkata 35 


an/ kiamat 



din (35) Qala rabbi fa-anzhirni ila yaumi yub'atsun (36) Qala fa-innaka 





Cc £ jl © &]&! 6- 

sebab yaTu- (iblis) yang waktu hari sam- orang-2 yang dari/ ter- 

apa yang hanku berkata 38 ditentukan pai 37 diberi tangguh masuk 

minal munzharin (37) lla yaumil waqtil ma'lum (38) Qala rabbi bima 

semuanya dan sungguh aku a- muka di kepada sungguh aku Engkautelah 

39 kan sesatkan mereka bumi mereka akan perindah sesatkan aku 

aghwaitani la-uzayyinanna lahum fil ardhi wala-ughwiyannahum ajma'in (39) 



& 


& 


IjJb 


jis 0 




>» 


iJ^I 


< 


41. Alloh berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus 
(menuju) kepada-Ku. 


atas- 


jalan 


ini 


(Alloh) 


orang-orang 


di antara 


hamba- 


kecuali 


42. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada 


Ku 






berfirman 40 


yang ikhlas 


mereka 


hamba-Mu 




kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali 



llla 'ibadaka minhumul mukhlashin (40) Qala hadza shiratun 'alayya 

j ^ 3 S4 U 

orang kecu- keku- atas bagi tidak hamba- sesung- 

yang ali asaan mereka kamu (ada) hamba-Ku guhnya 41 

mustaqim (41) Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sulthanun illa manit 






yang 

lurus 



uwr' 


>> » 




OlJ 


0 


> 


JJ-i 


semuanya 


sungguh dijanjikan 
kepada mereka 


Jahanam 


dan 

sungguh 


orang-orang 
42 yangsesat 


dari 


mengikuti 

kamu 



43 

taba'aka minal ghawin (42) Wa-inna jahannama lamau'iduhum ajma'in (43) 



jL gl Jj\ 



Q 



sesung- bagian/ golongan/ dari pintu bagi pintu- 

guhnya 44 yangtertentu berjuz-juz mereka tiap-tiap pintu 

Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz-um maqsum (44) Innal 



tujuh bagi- 
nya 






* >»< 



orang-orang dengan masuklah dan 

46 yangaman sejahtera ke dalamnya 45 mata air 

muttaqina fi jannatiw wa'uyun (45) Udkhuluha bisalamin aminin (46) 



surga 



di orang-orang 
dalam yang bertakwa 





> > 

& 






£ 


> <M 9 9 > > 

Cjt 


3 j 


.y 9 ''' 


52. Ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim, lalu 
mereka mengucapkan: "Salam (sejahtera)". Berkata 


mereka berha- dipan 


di 


merasa ber- 


rasa 


dari 


dada/hati 


dalam apa 


dan Ka- 


Ibrahim: 1 


'Sesungguhnya kami merasa takut 


dap-hadapan 


atas 


saudara 


dengki 




mereka 


yang 


mi cabut 


kepadamu" 




Wanaza'na ma fi shudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin 












<9 » > 


t '■> * 


>> 


Uj 






* S- >" 

f» 4 


0 








orang-2 yang 


dari pa- 


me- 


dan 


kelelahan 


di dalam- 


menimpa 


tidak 






48 


dikeluarkan 


danya 


reka 


tidak 




nya 


mereka 


47 







(47) La yamassuhum fiha nashabuw wama hum minha bimukhrajin (48) 



JIjJ 

-> 




0 


jjJIl 


G\ 


U' 






azab-Ku 


dan 


Maha 


Maha Peng- 


Aku 


bahwa 


hamba- 


berita- 




bahwa 


49 Penyayang 


ampun 




Aku 


hamba-Ku 


kanlah 



Nabbi k 'ibadi anni anal ghafGrur rahim (49) Wa-anna 'adzabi 






Ibrahim 



51 



& 




J0VI 


JljjJI 


jJt 


ten- 


dan beritakan 


yang sangat 


azab 


adalah 


tang 


kepada mereka 50 


pedih 







huwal 'adzabul alim (50) Wa-nabbi hum 'an dhaifi ibrahim (51) 

\j\s 0 jjLj \L\ jis \$L 



X * 



mereka khawatir/ dari sungguh (Ibrahim) salam lalu mereka atasnya/ke- mereka ke- 

berkata 52 takut kalian kami berkata ucapkan tempatnya masuk tika 

ldz dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun (52) Qalu 



37. Alloh berfirman: "(Kalau begitu) maka 

sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang 
diberi tangguh, 

38. sampai hari (suatu) waktu yang telah 
ditentukan, 

39. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau 
telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku 
akan menjadikan mereka memandang baik 
(perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku 
akan menyesatkan mereka semua, 

40. kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di 
antara mereka". 



orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang- 
orang yang sesat. 

43. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar 
tempat yang telah diancamkan kepada mereka 
semua (yakni pengikut-pengikut syaitan). 

44. Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap 
pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang 
tertentu dari mereka. 

45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu 
berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) 
mata air-mata air (yang mengalir). 

46. (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke 
dalam surga itu dengan sejahtera lagi aman" 

47. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang 

berada dalam dada mereka, sedang mereka 
merasa bersaudara, (dan mereka) duduk 

berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. 

48. Mereka tidak merasa lelah di dalam surga itu 
dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari 
surga itu. 

49. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa 
sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang, 

50. 0 dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah 
azab yang sangat pedih. 

51. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang 

tamu-tamu Ibrahim. 



53. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa 
takut, sesungguhnya kami memberi kabargembira 
kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki- 
laki (yang akan menjadi) orang yang alim". 

54. Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi 
kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah 
lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (agar 
terlaksana) berita gembira yang kamu kabarkan 
ini?" 

55. Mereka menjawab: " kami menyampaikan 
kabar gembira kepadamu dengan benar, maka 
janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
berputus asa". 

56. Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang 
berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang- 
orang yang sesat". 

57. Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu 
yang penting (selain itu), hai para utusan?" 

58. Mereka menjawab: " kami sesungguhnya 
diutus kepada kaum yang berdosa, 

59. kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. 
Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka 
semua, 

60. kecuali istrinya. kami telah menentukan, 
bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang 
yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir 
yang lain)". 

61. Maka tatkala para utusan itu datang kepada 
Luth, beserta pengikut pengikutnya, 

62. Luth berkata: "Sesungguhnya kamu adalah 
orang-orang yang tidak dikenal". 

63. Para utusan menjawab: "Sebenarnya kami ini 
datang kepadamu dengan membawa azab yang 
selalu mereka dustakan. 

64. Dan kami datang kepadamu membawa 
kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul 
orang-orang benar. 

65. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan 
membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari 
belakang dan janganlah seorangpun di antara 
kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah 
perjalanan ke tempat yang di perintahkan 
kepadamu". 



ol J\5 @ AjtS* U V 

ia 

bah- pada- apakah kalian beri (Ibrahim) yangberilmu/ dengan beri kabar gem- sungguh kamu ja- 

wa hal aku kabar gembira berkata 53 pandai anaklaki-2 bira pada kamu kami takut ngan 
la taujal inna nubasy-syiruka bighulamin 'alim (53) Qala abasy-syartumuni 'ala am 



^ > ,^ 

<5>J \j \j 3 Is 



T >> 1 ^ ^ >' s* \ i > ^ 



dengan kami beri kamu mereka kalian memberi maka de- besar/ terjadi a- 

benar kabargembira berkata 54 kabargembira ngan apa tua tas diriku 

massaniyal kibaru fabima tubasy-syirun (54) Qalu basy-syarnaka bilhaqqi 

iaJ-j ly» (Jls ©) 

rahmat dari (yang) ia ber- dan siapa/ ia (Ibrahim) orang-2yang dari/ kamu maka 

putus asa tidakada berkata 55 berputus asa termasuk janganlah 

fala takum minal qanithin (55) Qala wamay yaqnathu mir rahmati 



G M 0 dJ) I3J' A & 

para wahai keadaan/ maka ia (Ibrahim) orang-orang ke- Tuhan- 

utusan urusan kalian apakah berkata 56 yangsesat cuali nya 

rabbihi illadh-dhallun (56) Qala fama khathbukum ayyuhal mursalun 



&. . > 



J\ VI 









Luth kelu- kecu- (orang-orang) kaum ke- diutus sungguh (mereka) 

arga ali 58 yang berdosa pada kami menjawab 57 

(57) Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin (58) llla ala luthin 



SJ & t\ 



sungguh sungguh Kami telah istrinya kecu- serr 

dari/ termasuk ia menentukan ali 59 

inna lamunajjuhum ajma'in (59) lllam ra-atahu qaddarna innaha laminal 



semuanya benar-2 akan sungguh 

selamatkan mereka kami 



jli 


0 ‘&A 






'4 \2S 


© 


(Luth) 

berkata 


para 

61 utusan 


Luth 


kepada 

keluarga/ 

pengikut 


datang maka 

tatkala 


orang-orang 

60 yangtertinggal 



ghabirin (60) Falamma ja-a ala luthinil mursalun (61) Qala 



£? ip OiO; $ 0 'y, pi 

di da- adalah dengan kami datang bah- mereka (orang-2) yang tidak kaum sungguh 

lamnya mereka apa kepada kamu kan berkata 62 dikenal /asing kalian 

innakum qaumum munkarun (62) Qalu bal ji k naka bima kanu fihi 



maka sungguh orang-2 dan sung- dengan dan kami da- (mereka) 

berjalanlah 64 yang benar guh kami kebenaran tangi kamu 63 dustakan 

yamtarun (63) Wa-atainaka bilhaqqi wa-inna lashadiqun (64) Fa-asri 

52 OS % pti ’jS\j j|i 

seorang di antara berpaling/ dan belakang dan malam dari dengan dengan 

kalian menoleh jangan mereka ikutilah sepotong keluargamu 

bi-ahlika biqith'im minal laili wattabi' adbarahum wala yaltafit minkum ahaduw 



. i \ JJaSj 00 djy* y COf»- \yda^\j 

bahwa- perkara itu kepa- dantelahKami kalian dipe- sekiranya dan terus- 

sanya danya selesaikan 65 rintahkan kanlah 

wamdhu haitsu tu k marun (65) Waqadhaina ilaihi dzalikal amra anna 



OJj*J> 












(jy 


c- aJkJ> 




> 


kota 


pen- 


dan 


pada waktu 


dipotong/ 


mereka 


akar- 


itu 


duduk 


datang 


66 Subuh 


ditumpas 


itu 


akar 



dabira ha-ula-i maqthG'um mushbihin (66) Waja-a ahlul madinati 



,>V /*s 

\y6\j Qa) 




// 

y* 


s 

9 ♦ » • 




V 


JlS (© 




dan berta- 


kalian perma- 


maka 


tamuku 


mereka 


sesung- 


ia 

(Luth) 


mereka 


wakallah 68 


lukan aku 


jangan 




itu 


guhnya 


berkata 67 


bergembira 


yastabsyirun (67) 


Qala inna ha-ula-i dhaifi fala tafdhahun (68) Wattaqul 







0 


y 

¥ 




/ / 




4 »> 
- 

© 






alam semesta/ 


dari 


kami larang 


tidakkah/ 


mereka 


kalian 


dan 


(pada) 


70 manusia 




kamu 


bukankah 


berkata 


69 hinakan aku 


jangan 


Alloh 



laha wala tukhzun (69) Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin (70) 





4 












J\S 


mabuk 


benar-2 sungguh 


demi 


orang-2 yang 


kalian jika 


putri- 


mereka 


ia (Luth) 


mereka 


dalam mereka 


umurmu 


71 melakukan 


adalah 


putriku 


ini 


berkata 


Qala ha-ula- 


i banati in kuntum fa' ilin (71) 


La'amruka innahum lafi sakratihim 




















bagian 


maka Kami 


pada waktu 


suara 


atasnya 


jadikan 


73 matahari terbit 


keras 



ya'mahun (72) Fa-akhadzat-humush shaihatu musyriqin (73) 



maka menimpakan/ 
membinasakan mereka 
Faja'alna 'aliyaha 




72 



mereka 

bingung 




yangde- pada sesung- tanahyang 

mikian itu guhnya 74 keras 

satilaha wa-amtharna 'alaihim hijaratam min si. 



> * 

ot 




r# 


/ / /,/ 
bj&\j 


dari 


dengan 


atas 


dan Ka- 




batu-batu 


mereka 


mi hujani 


jil (74) 


Inna fi dzalika 







bagian 

bawahnya 





3 


k 




> 

* 

j^JLA 




I# 






^ ** 


yang de- 


pa- 


sung- 




yang 


benar-benar 


dan sungguh 




bagi orang-2 


sungguh 


mikian itu 


da 


guh 


76 


tetap 


di jalan 


ia/kota itu 


75 


yang berpikir 


tanda-tanda 



la-ayatil lilmutawassimin (75) Wa innaha labisabilim muqim (76) Inna fi dzalika 



uy_y 

sungguh orang- Aikah 
78 orang yang zalim 
la-ayatal lilmu k minin (77) Wa-in ka 




penduduk adalah dan sesung- 

guhnya 77 

ash-habul aikati lazhalimin (78) 




bagi orang-2 tanda-2 
yang beriman 





//> 


/V , -Z 

& sc 
















pen- telah men- 


dan 


yang 


sungguh 


dan sungguh 


dari 


duduk dustakan 


sungguh 


79 nyata 


di jalan 


kedua (kota) 


mereka 



Fantaqamna minhum wa-innahuma labi-imamim mubin (79) Walaqad kadz-dzaba ash-habul 




maka Kami 
siksa/binasakan 



orang-2yang darinya maka mere- tanda-2 dan Kami telah da- 
berpaling ka adalah Kami tangkan pada mereka 80 

hijril mursalin (80) Wa-atainahum ayatina fakanG 'anha mu'ridhin 



3> Jl\ 



para rasul 



Hijr 






I ^ >» Li' Z , ^ ^ >> 






maka me- aman sebagai gunung dari mereka dan adalah 

nimpa mereka 82 rumah-rumah memahat mereka 

(81) Wakanu yanhituna minal jibali buyGtan aminin (82) Fa-akhadzat-humush 



81 



66. Dan telah Kami wahyukan kepada Luth 
perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas 
habis di waktu subuh. 

67. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah 
Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu- 
tamu itu. 

68. Luth berkata: "Sesungguhnya mereka itu 
adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi 
malu (kepadaku), 

69. dan bertakwalah kepada Alloh dan janganlah 
kamu membuat aku terhina". 

70. Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah 
melarangmu dari (melindungi) manusia?" 

71. Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (nikahlah 
dengan mereka), jika kamu hendak berbuat 
(secara halal)". 

72. (Alloh berfirman): "Demi umurmu 

(Muhammad), sesungguhnya mereka terombang- 
ambing di dalam kemabukan (atau kesesatan)". 

73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras 
yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. 

74. Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik 
ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu 
dari tanah yang keras. 

75. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Alloh) bagi 
orang-orang yang berpikir. 

76. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar 
terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). 

77. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Alloh) bagi 
orang-orang yang beriman. 

78. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu 
benar-benar kaum yang zalim, 

79. maka Kami membinasakan mereka. Dan 
sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak 
di jalan umum yang terang. 

80. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota 
Al Hijrtelah mendustakan rasul-rasul, 

81. dan Kami telah mendatangkan kepada mereka 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka 
selalu berpaling dari (tanda-tanda kekuasaan Kami 
itu), 

82. dan mereka memahat rumah-rumah dari 
gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman. 





83. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras 
yang mengguntur di waktu pagi, 

84. maka tak dapat menolong mereka, apa yang 
telah mereka usahakan. 

85. Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan 
dengan benar. Dan sesungguhnya hari kiamat itu 
pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) 
dengan cara yang baik. 

86. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha 
Pencipta lagi Maha Mengetahui. 

87. Dan sesungguhnya Kami telah berikan 
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang 
dan Al Quran yang agung. 

88. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan 
pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang 
telah Kami berikan kepada beberapa golongan di 
antara mereka (orang-orang kafir itu), dan 
janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka 
dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang 
yang beriman. 

89. Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah 
pemberi peringatan yang nyata". 

90. Sebagaimana (Kami telah memberi 

peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada 
orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Alloh), 

91. (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al 
Quran itu terbagi-bagi. 

92. Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan 
menanyai mereka semua, 

93. tentang apa yang telah mereka kerjakan 
dahulu. 

94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang- 
terangan segala apa yang diperintahkan 
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang 
yang musyrik. 

95. Sesungguhnya Kami memelihara kamu dari 
(kejahatan) orang-orang yang memperolok- 
olokkan (kamu), 

96. (Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya 
tuhan yang lain di samping Alloh; maka mereka 
kelak akan mengetahui (akibat-akibat 
perbuatannya itu). 

97. Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, 
bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa 
yang mereka ucapkan, 



»> ^ >>*^ \ 9 < 9 ' \\ 

mereka mereka apa dari mencukupi/ maka pada waktu suara 

84 usahakan adalah yang mereka berguna tidak 83 pagi keras 

shaihatu mushbihin (83) Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun (84) 



£ „ 



K>^» 



dan dengan ke- mela- di ant? 

sungguh benaran inkan keduai 
Wama khalaqnas samawati wal-ardha wama bainahuma illa bilhaqq wa-innas 



L «j 




oJJiJl 






dan 


dan 


langit 


Kami men- 


dan 


apa 


bumi 




ciptakan 


tidak 



/> 



VL> O) 



J4' 






ii t 

rULyOJ 

Dia Tuhan- sesung- yang (dengan) maka 

mu guhnya 85 baik maaf maafkanlah 

sa'ata la-atiyatun fashfahish shafhal jamil (85) Inna rabbaka huwal 



•I» isi ^&l 



pasti akan 
datang 



hari 

kiamat 






dan dua-2/ber- dari 

Al-Quran ulang-2 

khallaqul 'alim (86) Walaqad atainaka sab'am minal matsani walqur-anal 





dbajl 




© j 




tujuh 


Kami telah be- 


dan sesung- 


Maha Me- 


Maha 




rikan padamu 


guhnya 


86 ngetahui 


Pencipta 



di antara pasangan/ dengan- Kami beri apa ke- kedua sekali-2 ka- ja- yangagung 

mereka golongan nya kesenangan yang pada matamu liantujukan ngan 87 

'azhim (87) La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum 



<*> 




<$> '&A 




r . r 

o**>- lf 






% 


sungguh 


dan 


terhadap orang-2 


sayapmu/ 


dan ren- 


atas 


kalian se- 


dan 


aku 


katakan 


88 yang beriman 


pada dirimu 


dahkanlah 


mereka 


dih hati 


jangan 



wala tahzan 'alihim wakhfidh janahaka lilmu minin (88) Waqul inni 

Jp U>\ Lr ® JjoUl 

“ **> 

orang-2yang atas Kami telah sebagai- yang nyata 

90 membagi-bagi menurunkan mana 89 

anan nadzirul mubin (89) Kama anzalna 'alal muqtasimin (90) 



>JcJI 

pemberi 

peringatan 



bl 

aku 



* 4/// /^ 

sungguh Kami a- 
kan tanyai mereka 

Alladzina ja'alul qur-ana 'idhin (91) Fawarabbika lanas-alannahum 





(3) 


^ > 


♦> 9 




/ / 
\\ 


demi Tuhan 




terbagi- 


Al-Quran 


mereka 


orang-2 


kamu 


91 


bagi 




menjadikan 


yang 



*. 'V 
** 


>/♦> 


** 


»/ » / 


© 








dan ber- 


kalian 


dengan 


maka terus 


(mereka) 


adalah 


tentang 


se- 


palinglah 


diperintah 


apa yang 


teranglah 


93 kerjakan 


mereka 


apa yang 


92 muanya 


ajma'in (92) 


'amma kanu ya'malun (93) 


Fashda' bima tumaru wa-a'ridh 







m 






orang-2 dari orang-orang yang Kami meme- sungguh 

yang 95 memperolok-olok lihara kamu Kami 

'anil musyrikin (94) Inna kafainakal mustahzi-in (95) Alladzina 



orang-2yang dari 
musyrik 



% 






/ >/^ 
L 


1 


Kami me- 


dan 


mereka 


maka 


yang 


ngetahui 


sungguh 96 


mengetahui 


kelak 


lain 



mereka 

jadikan 



yaj'aluna ma'al lahi ilahan akharfasaufa ya'lamun (96) Walaqad na'lamu 



^ /// 
c£j <%> 


9 / 

/ > 


» / // /®\ 


>>' 

byyi 


£ 

> 


"J> »/^ 




«2i 


dan jadi- Tuhan 


dengan 


maka bertasbih- 


mereka 


sebab 


dada- 


menjadi 


bahwa 


lah kamu kamu 


memuji 


lah kamu 97 


katakan 


apa yang 


mu 


sempit 


kamu 



annaka yadhiqu shadruka bima yaqulun (97) Fasabbih bihamdi rabbika wakum 





c- * S > y 6>> \ ^ ^ 

^LJI «> 

keyakinan datang sehing- Tuhan 

99 (ajal) kepadamu ga kamu 

minas sajidin (98) Wa'bud rabbaka hatta ya k tiyakal yaqii 



J 't& © £ 

dan sem- orang-orang dari/ter- 

bahlah 98 yang bersujud masuk 

(99) 



98. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu 
dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang 
bersujud (atau melakukan salat), 

99. dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) 
datang kepadamu. 





